Kotak Surat Sahabat 

Mempersembahkan 



WAKTU BERCERITA 1 

Pelajaran 3 





Pohon Istimewa 

"Debby! Randy! Kemarilah," panggil Ayah. Anak-anak 
berlari ke ujung kebun. Ayah sedang menanam sebuah 
pohon kecil. "Ini adalah sebuah pohon yang istimewa," 
kata Ayah. "Tolong jangan bermain di dekat sini. Kalian 
mungkin akan merusaknya." 

"Kami akan ingat," Randy dan Debby berjanji. 

Sore hari berikutnya, Randy mengejar Debby. Debby berlari menuruni batas taman. "Oh," 
kata Debby, pelan-pelan. "Ini kan pohon Ayah yang istimewa.itu " 

Saat Randy berlari di belakang Debby. " Nah kena kamu!" dia berteriak sambil tertawa, 
dan mendorong Debby sedikit. 

Debbyjatuh menimpa pohon itu. Dia 
mendengar ada sesuatu yang RETAK! 
"Oh, lihat!"dia menangis. "Aku telah 
merusak pohon Ayah." 

Randy melihat pohon itu. 
Sebuah ranting kecil dekat ujung pohon 
itu telah patah. "Tidak rusak semuanya," 
katanya. "Aku akan memperbaikinya." 




Randy mengambil sepotong rumput yang panjang. Debby 
memegang ranting itu sementara Randy mengikatnya bersama-sama. 
"Mungkin Ayah tidak akan melihatnya," kata Randy. 

"Aku tidak akan memberitahu dia," kata Debby. 

Ketika Ayah tiba di rumah, dia berkata, "Hai, Randy dan Debby. 
Ayo sini ngobrol sebentar ?" Randy menggelengkan kepalanya. "Aku 
ingin bermain dengan mobil-mobilanku," katanya. 

Debby tidak mau melihat Ayahnya. "Aku ingin menyelesaikan 
mewarnai gambar ini, Ayah," katanya. 

Ayah mulai membaca koran sore. Dia kelihatan sedih. 

Setelah makan malam, Ayah mengajak anak-anak untuk pergi jalan- 
jalan bersamanya, tetapi mereka tidak mau pergi. "Aku ikut," kata Ibu. "Aku ingin melihat 
pohon baru yang baru kau tanam kemarin malam." 

Ketika pintu ditutup, Randy bangun. "Aku akan tidur," dia berkata sambil kepalanya 
melihat anak tangga. 

"Aku juga," kata Debbie. 

Beberapa saat kemudian, Ayah dan Ibu pulang. Ayah memanggil anak-anak untukturun. 
Randy dan Debby tidak berlari menuruni anak tangga. Mereka datang dengan SANGAT, 
SANGAT LAMBAT. "Kemarilah," kata Ayah, 
merangkul mereka. "Sekarang, apakah ada 
yang kalian ingin ceritakan kepadaku?" 



"Aku merusak pohonmu, Ayah," kata Debby, 
mulai menangis. "Aku minta maaf. 
Tolong maafkan aku." 

"Aku mendorongnya," kata Randy. 
"Kami sedang bermain. Aku minta maaf, 
kami merusak pohon ayah. 
Kami tidak sengaja." 



€v;Hf 



Cerita oleh Edna Menzies. Copyright © 1974, 1979, 1998, 2001 
The Mailbox Club® International. Hak Cipta dilindungi 



"Pohon itu tidak parah rusaknya," kata Ayah. "Dan tentu saja aku memaafkan kalian. 
Tetapi Ayah sedih karena kalian tidak datang dan menceritakan kepada Ayah tentang hal 
itu." 



"Aku takut," kata Debby. "Itu sebabnya aku tidak ingin berbicara dengan Ayah." 



Ayah membuka Alkitab. "Kita akan selalu tidak bahagia 
ketika kita melakukan kesalahan, anak-anak," katanya. 
"Tetapi Alkitab berkata, \Jika kita mengaku dosa-dosa 
kita, Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni 
dosa-dosa kita/ Ini berarti bahwa ketika kita 
memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa kita 
menyesal dan meminta Dia untuk mengampuni 
kita, Dia akan melakukannya pada saat itu juga. 
Tuhan Yesus ingin menolong kita dan membuat 
kita bahagia. Dia tidak dapat melakukan ini 
jika kita memiliki dosa dalam hati kita." 

"Apakah kita tetap menjadi milik Yesus, 
bahkan ketika kita melakukan hal yang buruk?" 
tanya Debby. 




"Tentu saja," jawab Ayah. "Kalian berdua telah berbuat salah hari ini dengan berada dekat 
pohon itu, tetapi kalian tetap anak-anakku. Ketika kita menerima Yesus sebagai Juruselamat 
kita, kita menjadi milik-Nya selamanya. Itu akan membuat Dia sedih ketika kita melakukan 
kesalahan, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Dia ingin supaya kita datang kepada-Nya dan 
mengatakan kepada-Nya bahwa kita menyesal." 

Randy berpikir dengan keras. "Ayah," katanya, "setelah kita meminta Yesus untuk 
memaafkan kita, apakah Dia tetap ingin supaya kita tetap tinggal dan berbicara kepada- 
Nya?" 

"Ya, Randy," Ayah berkata dengan tersenyum. "Tuhan Yesus ingin supaya kita berbicara 
kepada-Nya tentang segalanya. Sama seperti Ayah ingin kamu dan Debby untuk berbicara 
kepada Ayah sebelum makan malam. 



"Ayah ingin mendengar semua tentang apa yang telah kalian lakukan hari ini," kata Ayah. 
"Tuhan Yesus juga ingin agar kita menceritakan kepada-Nya hal-hal yang membuat kita 
sedih dan hal-hal yang membuat kita bahagia. Dia ingin supaya kita bersyukur kepada-Nya 
atas semua yang Dia lakukan kepada kita." 



Debby meletakkan lengannya di leher Ayahnya. "Aku pikir Yesus ingin supaya kita 
menceritakan kepada-Nya bahwa kita mengasihi Dia," katanya dengan lembut. 

"Ya," kata Ayah. "Dan ingatlah bahwa kita dapat berbicara kepad 
Yesus setiap waktu. Kita dapat berbicara kepada-Nya di manapun. 
Dia selalu siap untuk mendengarkan dan menolong kita. Dan 
ketika kita berbuat salah, apa yang dikatakan Alkitab untuk 
kita lakukan?" 

"Dikatakan, \Jika kita mengakui dosa-dosa kita .../" 
Debby memulai. 

yw ...Dia setia dan adil untuk mengampuni 
dosa-dosa kita/" Randy menyelesaikannya, dengan 
tersenyum bahagia. 



▼ Ini adalah ayat untuk kalian pelajari. Letakkan ini dalam 
kamarmu bersama ayat-ayatmu yang lain. 





"Jika kita mengaku dosa 
kita, maka Ia adalah 

setia dan adil, sehingga 
Ia akan mengampuni 
segala dosa kita..." 

1 Yohanes 1:9 




Pertemuan berikutnya : Randy dan Debby bertemu 
dengan seorang anak laki-laki yang baru pindah menjadi tetangga mereka. 



Apakah mereka akan berteman? 




Cerita Alkitab Kita 



Tahukah kamu siapakah Yesus itu dan 
mengapa Dia datang ke dalam dunia? Yesus 
adalah anak Allah. Dia datang ke dalam dunia 
untuk menjadi Juru selamat kita. Kita 
membutuhkan seorang Juru selamat karena 
setiap kita telah berdosa. 

Tuhan mengasihi kita dan menginginkan kita 
berada di Surga bersama-Nya. Dia 
mengirimkan Anak-Nya, Tuhan Yesus, untuk 
mengambil alih hukuman atas dosa-dosa kita. 
Ketika tiba waktunya bagi Yesus untuk mati 
bagi dosa-dosa kita, Dia dibawa pergi untuk 
disalibkan. Dua orang lainnya juga dibawa 
bersama-sama dengan Yesus untuk ditetapkan untuk mati. Orang-orang ini telah melakukan 
banyak hal-hal buruk. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. 

Ketika mereka tiba di tempat yang disebut Tengkorak, 
mereka memakukan Yesus di kayu salib. Kedua 
orang lainnya juga dipaku di atas kayu slaib. 
Sementara Yesus tergantung di atas kayu salib, 
Dia berdoa untuk orang-orang yang telah begitu 
kejam kepada-Nya. Dia berkata, "Bapa, 
ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa 
yang mereka lakukan." 

Mereka meninggalkan Yesus tergantung 
di atas kayu salib sampai Dia mati. Beberapa 
teman Yesus menurunkan mayat-Nya dari kayu salib. 
Mereka membungkus mayat-Nya dalam kain 
linen yang bersih. Yesus dikuburkan dalam sebuah 
goa yang ditutup dengan batu. Sebuah batu besar 
digulingkan di depan goa. 

Tiga hari kemudian, pagi-pagi benar, dua orang dayang ke tempat dimana Yesus dikuburkan. 

Mereka menemukan bahwa batu itu telah digulingkan jauh dari pintu 
goa. Kemudian mereka melihat seorang 

malaikat..Malaikat itu berkata kepada mereka, 
"Yesus tidak ada disini. Dia bangkit seperti 
yang telah Dia katakan." Yesus hidup lagi! 

Yesus menampakkan diri di dunia selama 40 hari, 
kemudian Dia kembali ke Surga. Dia di Surga saat 
ini. 

(Lihat Matius 28) 






Halaman Teka-teki ini untuk kalian simpan. Mohon JANGAN dikirimkan kembali kepada kami. 

DAPATKAH KAMU melengkapi cerita Randy dan Debby? Jika kamu tidak tahu 
bagaimana mengeja sebuah kata, kamu dapat melihatnya dalam pelajaranmu. 



menanam sebuah ] 



L 



kecil. Dia berkata kepada anak-anak 



untuk tidak bermain di dekatnya. 



mengingatnya. Tetapi 



dan 



berjanji untuk 




dan 




lupa. Mereka bermain di 



dekat 



l 



dan mematahkannya. 




yang panjang di cabang yang patah. Ketika 



mengikatkan sepotong 
_ pulang, sedang 



bermain dengan 



nya. 




nya, dan 
dan ff 



sedang mewarnai 



pergi untuk melihat 




itu. Anak-anak pergi menaiki tangga untuk J— } 



datang untuk berbicara dengan anak-anak. &h 



Beberapa saat kemudian 



mulai \ \ 



Dia berkata dia sangat menyesal. Dan 



berkata bahwa dia juga sangat 



menyesal. Mereka meminta *W\ 



untuk memaafkan mereka. w ? 




memaafkan mereka. Dia memberitahukan kepada mereka ketika kita berkata kepada 





bahwa kita menyesal atas y+j) 
_ akan memaafkan kita juga. 



kita, maka 



Halaman Pertanyaan 

Waktu bercerita 1 Pelajaran 3 




s S 
c ^ 



P 

I ? 
II 

r- □ 

5 0i 
= 







x 



Tolong isi halaman ini dan kembalikan 
kepada kita 

1 Di sini ada 4 hal yang seharusnya kita lakukan saat kita 
berdoa. Temukan kata yang tepat di pohon dan tuliskan 
pada tempat yang tersedia: 

• Minta Yesus untuk m 



• Katakan kepada Yesus bahwa kita 
m _ Dia. 

• Katakan "t _ _" kepada Yesus 
atas semua yang telah Dia lakukan kepada kita. 



Minta Yesus untuk m 



kita. 



2 Selesaikan setiap kalimat dengan menarik garis pada sebuah kata yang tepat 
yang tersedia di bawah. 



ingin Su Pa ya 



Ye 




Silahkan tulis 



Nama 



Tanggal lahir /_ 



Usia 



Orang tua/Wali 
Alamat e-mail__ 
Kota 



Negara 



Kode Pos 



WAKTU BERCERITA 1 ■ PELAJARAN 3 



ST1-L3-301 NA 




A Tulis Alamat Murid di Atas 



Letakkan gambar senyum pada Randy apabila kamu mengirimkan kembali 
Halaman Pertanyaanmu dalam waktu 3 hari. 



o>ii)NV>i:'ici 



